LEGENDA CERITA RAKYAT 
PROVENSI SUMATRA UTARA INDONESIA 
DONGENG-DONGENG SAMPURAGA 



Prasasti Kolam Air Panas Sampuraga. 
Desa Sirambas. Panyabimgan. 
Mandailing Natal 


Sampuraga adalah sebuah cerita rakyat dengan 
beberapa versi, versi pertama berasal dari kisah 
nama tokoh cerita dari suku Dayak Tomun yang 
berasal daerah Kabupaten Lamandau Provinsi 
Kalimantan Tengah, Indonesia, di Lamandau 
Legenda Bukit Sampuraga bercerita tentang 
seorang anak yang durhaka pada ibunya dan 
karena itu dikutuk menjadi bukit batu. Sebuah 
bukit yang mirip reruntuhan kapal yang telah 
membatu di desa Karang Besi, Kabupaten 
Lamandau, tepatnya 2 kilometer dari tepian sungai 
Belantikan, dinamai menurut legenda ini. Bukit 
Sampuraga, demikian nama obyek wisata 
Pemerintah Kabupaten Lamandau tersebut, 
diyakini memiliki bagian dek dan layar kapal 
Sampuraga. 


Cerita rakyat yang mirip dengan kisah Malin 
Kundang dari Padang tersebut mempunyai versi 
kedua yang jauh lebih terkenal di Indonesia, yaitu Legenda Kolam Sampuraga dari daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara. 
Begitu juga dengan Legenda Batu Bangkai dari Kalimantan Selatan. 


Kali ini Nicole akan bagi ke teman-teman semua kedua versi cerita Sampuraga ini, baik yang versi Mandailing, Natal, Sumatra 
Utara dan Versi Dayak Tomun di Kalimantan Tengah. 


LEGENDA ASAL-USUL KOLAM AIR PANAS SAMPURAGA 

(Mandailing, Natal, Sumatra Utara) 

Alkisah, pada zaman dahulu kala di daerah Padang Bolak, hiduplah di sebuah gubuk reot seorang janda tua dengan seorang 
anak laki-lakinya yang bernama Sampuraga. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari, mereka setiap hari bekerja sebagai tenaga upahan di ladang milik orang lain. Keduanya sangat 
rajin bekerja dan jujur, sehingga banyak orang kaya yang suka kepada mereka. 

Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang setelah bekerja sejak 
pagi. Sambil menikmati makan siang, mereka berbincang-bincang dalam suasana akrab. Seakan tidak ada jarak antara majikan 
dan buruh. 

"Wahai, Sampuraga! Usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri 
yang sangat subur dan peduduknya hidup makmur," kata sang Majikan. 

"Negeri manakah yang Tuan maksud?" tanya Sampuraga penasaran. 

"Negeri Mandailing namanya. Di sana, rata-rata penduduknya memiliki sawah dan ladang. Mereka juga sangat mudah 
mendapatkan uang dengan cara mendulang emas di sungai, karena tanah disana memiliki kandungan emas," jelas sang 
Majikan. Keterangan sang Majikan itu melambungkan impian Sampuraga. 

"Sebenarnya, saya sudah lama bercita-cita ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya ingin 
membahagiakan ibu saya," kata Sampuraga dengan sungguh-sungguh. 

"Cita-citamu sangat mulia, Sampuraga! Kamu memang anak yang berbakti" puji sang Majikan. 

Sepulang dari bekerja di ladang majikannya, Sampuraga kemudian mengutarakan keinginannya tersebut 
kepada ibunya. 



http://agathanicole.blogspot.com | GROUP FORUM -> https://6roups.google.eom/d/forum/agatha-nicole-forum 


Page 1 









"Bu, Raga ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Raga ingin mengubah nasib kita yang sudah lama 
menderita ini," kata Sampuraga kepada ibunya. 

"Ke manakah engkau akan pergi merantau, anakku?" tanya ibunya. 

"Ke negeri Mandailing, bu. Pemilik ladang itu yang memberitahu Raga bahwa penduduk di sana hidup makmur dan sejahterta, 
karena tanahnya sangat subur," jelas Sampuraga kepada ibunya. 

"Pergilah, anakku! Meskipun ibu sangat khawatir kita tidak bisa bertemu lagi, karena usia ibu sudah semakin tua, tapi ibu 
tidak memiliki alasan untuk melarangmu pergi. Ibu minta maaf, karena selama ini ibu tidak pernah membahagiakanmu, 
anakku" kata ibu Sampuraga dengan rasa haru. 

"Terima kasih, bu! Raga berjanji akan segera kembali jika Raga sudah berhasil. Doakan Raga, ya bu!" Sampuraga meminta 
doa restu kepada ibunya. 

"Ya, anakku! Siapkanlah bekal yang akan kamu bawa!" seru sang ibu. 

Setelah mendapat doa restu dari ibunya, Sampuraga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, 
Sampuraga berpamitan kepada ibunya. "Bu, Raga berangkat! Jaga diri ibu baikbaik, jangan terlalu banyak bekerja keras!" 
saran Sampuraga kepada ibunya. 

"Ya, berhati-hatilah di jalan! Jangan lupa cepat kembali jika sudah berhasil!" harap sang ibu. 

Sebelum meninggalkan gubuk reotnya, Sampuraga mencium tangan sang Ibu yang sangat disayanginya itu. Suasana haru pun 
menyelimuti hati ibu dan anakyang akan berpisah itu. Takterasa, air mata keluar dari kelopak mata sang Ibu. Sampuraga pun 
tidak bisa membendung air matanya, la kemudian merangkul ibunya, sang Ibu pun membalasnya dengan pelukan yang erat, 
lalu berkata: "Sudahlah, Anakku! Jika Tuhan menghendaki, kita akan bertemu lagi," kata sang Ibu. 

Setelah itu berangkatlah Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Berhari-hari sudah Sampuraga berjalan kaki 
menyusuri hutan belantara dan melawati beberapa perkampungan. Suatu hari, sampailah ia di kota Kerajaan Pidoli, 
Mandailing, la sangat terpesona melihat negeri itu. Penduduknya ramah-tamah, masing-masing mempunyai rumah dengan 
bangunan yang indah beratapkan ijuk. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat 
dari batu bata terdapat di setiap sudut kota. Semua itu menandakan bahwa penduduk di negeri itu hidup makmur dan 
sejahtera. 

Di kota itu, Sampuraga mencoba mencari pekerjaan. Pencarian dan usaha pertamanya pun langsung diterima, la bekerja 
pada seorang pedagang yang kaya-raya. Sang Majikan sangat percaya kepadanya, karena ia sangat rajin bekerja dan jujur. 
Sudah beberapa kali sang Majikan menguji kejujuran Sampuraga, ternyata ia memang pemuda yang sangat jujur. Oleh karena 
itu, sang Majikan ingin memberinya modal untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu singkat, usaha dagang Sampuraga 
berkembang dengan pesat. Keuntungan yang diperolehnya ia tabung untuk menambah modalnya, sehingga usahanya 
semakin lama semakin maju. Tak lama kemudian, ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya-raya. 

Sang Majikan sangat senang melihat keberhasilan Sampuraga. la berkeinginan menikahkan Sampuraga dengan putrinya yang 
terkenal paling cantik di wilayah kerajaan Pidoli. 

"Raga, engkau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah engkau aku jadikan 
menantuku?" tanya sang Majikan. 

"Dengan senang hati, Tuan! Hamba bersedia menikah dengan putri Tuan 
yang cantik jelita itu," jawab Sampuraga. 

Pernikahan mereka diselenggarakan secara besar-besaran sesuai adat 
Mandailing. Persiapan mulai dilakukan satu bulan sebelum acara tersebut 
diselenggarakan. Puluhan ekor kerbau dan kambing 

yang akan disembelih disediakan. Gordang Sambilan dan Gordang Boru 
yang terbaik juga telah dipersiapkan untuk menghibur para undangan. 

Berita tentang pesta pernikahan yang meriah itu telah tersiar sampai ke 
pelosok-pelosok daerah. Seluruh warga telah mengetahui berita itu, 
termasuk ibu Sampuraga. Perempuan tua itu hampir tidak percaya jika 
anaknya akan menikah dengan seorang gadis bangsawan, putri seorang 
pedagang yang kaya-raya. 

"Ah, tidak mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang 
kaya, sedangkan ia adalah anak seorang janda yang miskin. 

Barangkali namanya saja yang sama," demikian yang terlintas 
dalam pikiran janda tua itu. Walaupun masih ada keraguan 
dalam hatinya, ibu tua itu ingin memastikan berita yang telah 
diterimanya. Setelah mempersiapkan bekal secukupnya, 



Gordang Sambilan adalah jenis alat 
musik adat warisan budaya masyarakat 
Mandailing. Dinamakan demikian, 
karena alat musik ini terdiri dari 
sembilan buah gendang dengan ukuran 
yang relatif besar dan panjang. 
Kesembilan gendang tersebut 
bertingkat, yaitu mulai dari yang paling 
besar sampai pada yang paling kecil. 
Pada zaman dahulu, alat musik ini juga 
digunakan oleh masyarakat Mandailing 
untuk memanggil roh nenek moyang, 
agar memberi mereka pertolongan 
melalui medium atau shaman yang 
dinamakan Sibaso. 


http://agathanicole.blogspot.com | GROUP FORUM -> https://6roups.google.eom/d/forum/agatha-nicole-forum 


Page 2 










berangkatlah ia ke negeri Mandailing dengan berjalan kaki untuk 
menyaksikan pernikahan anak satu-satunya itu. Setibanya di wilayah kerajaan 
Pidoli, tampaklah sebuah keramaian dan terdengar pula suara Gordang 
Sambilan bertalu-talu. Dengan langkah terseok-seok, nenek tua itu 
mendekati keramaian. Alangkah terkejutnya, ketika ia melihat seorang 
pemuda yang sangat dikenalnya sedang duduk bersanding dengan seorang 
putri yang cantik jelita. Pemuda itu adalah Sampuraga, anak kandungnya 
sendiri. 

Oleh karena rindu yang sangat mendalam, ia tidak bisa menahan diri. Tiba- 
tiba ia berteriak memanggil nama anaknya. 

"Sampuragaaa.J" Sampuraga sangat terkejut mendengar suara yang sudah 
tidak asing di telinganya. "Ah, tidak mungkin itu suara ibu," pikir Sampuraga 
sambil mencari-cari sumber suara itu di tengah-tengah keramaian. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang nenek tua 
berlari mendekatinya. 

"Sampuraga...Anakku! Ini aku ibumu, Nak!" seru nenek tua itu sambil mengulurkan kedua tangannya hendak memeluk 
Sampuraga. 

Sampuraga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya, bagai disambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah 
membara, seakan terbakar api. la sangat malu kepada para undangan yang hadir, karena nenek tua itu tiba-tiba mengakuinya 
sebagai anak. 

"Hei, perempuan jelek! Enak saja kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu jelek seperti kamu! Pergi dari sini! 
Jangan mengacaukan acaraku!", hardik Sampuraga. 

"Sampuragaaa..., Anakku! Aku ini ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kamu melupakan ibu? Ibu 
sudah lama sekali merindukanmu. Rangkullah Ibu, Nak!" Iba perempuan tua itu. 

"Tidak! Kau bukan ibuku! Ibuku sudah lama meninggal dunia. Algojo! Usir nenek tua ini!" Perintah Sampuraga. 

Hati Sampuraga benar-benar sudah tertutup, la tega sekali mengingkari dan mengusir ibu kandungnya sendiri. Semua 
undangan yang menyaksikan kejadian itu menjadi terharu. Namun, tak seorang pun yang berani menengahinya. 

Perempuan tua yang malang itu kemudian diseret oleh dua orang sewaan Sampuraga untuk meninggalkan pesta itu. Dengan 
derai air mata, perempuan tua itu berdoa : "Ya, Tuhan! Jika benar pemuda itu adalah Sampuraga, berilah ia pelajaran! la telah 
mengingkari ibu kandungnya sendiri." Seketika itu juga, tiba-tiba langit diselimuti awan tebal dan hitam. Petir menyambar 
bersahutsahutan. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun diikuti suara guntur yang menggelegar seakan memecah 
gendang telinga. Seluruh penduduk yang hadir dalam pesta berlarian menyelamatkan diri, sementara ibu Sampuraga 
menghilang entah ke mana. Dalam waktu singkat, tempat penyelenggaraan pesta itu tenggelam seketika. Tak seorang pun 
penduduk yang selamat, termasuk Sampuraga dan istrinya. 

Beberapa hari kemudian, tempat itu telah berubah menjadi kolam air yang sangat panas. Di sekitarnya terdapat beberapa 
batu kapur berukuran besar yang bentuknya menyerupai kerbau. Selain itu, juga terdapat dua unggukan tanah berpasir dan 
lumpur warna yang bentuknya menyerupai bahan makanan. Penduduk setempat menganggap bahwa semua itu adalah 
penjelmaan dari upacara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan. Oleh masyarakat setempat, mtempat itu kemudian 
diberi nama "Kolam Sampuraga". Hingga kini, tempat ini telah menjadi salah satu daerah pariwisata di daerah Mandailing 
yang ramai dikunjungi orang. 

Demikian cerita Asal Mula Kolam Sampuraga dari daerah Mandailing, Sumatera Utara. 


Gordong boru juga termasuk salah satu 
alat musik adat warisan budaya 
masyarakat Mandailing. Alat musik ini 
terdiri dari dua buah gendang, dimana 
dua sisinya berbentuk barrel yang 
masing-masing dimainkan oleh satu 
orang. Alat ini biasanya digunakan 
untuk mengiringi tarian adat tortor. 


LEGENDA ASAL-USUL BUKIT SAMPURAGA 

(DAYAK TOMUN, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah) 

Konon, menurut cerita yang diwariskan turun temurun dalam keluarga suku Dayak Tomun, seorang bangsawan dari sebuah 
kerajaan di Sumatra berlayar sampai ke kerajaan Petarikan, di hulu Sungai Belantikan, pedalaman Kalimantan. 

Namanya Patih Sebatang. Tidak jelas, apakah Patih Sebatang ini sama dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang, tokoh legendaris 
masyarakat Minangkabau. Di kerajaan yang bersahaja ini, Patih Sebatang dikisahkan berjumpa dengan seorang putri Kerajaan 
Petarikan yang cantik jelita. Namanya Mayang llung, yang digambarkan memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona, 
kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alis matanyanya 
bagai semut beriring, rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Singkat cerita, Patih Sebatang 
jatuh cinta, dan akhirnya menikahi sang putri. 



http://agathanicole.blogspot.com | GROUP FORUM -> https://6roups.google.eom/d/forum/agatha-nicole-forum 


Page 3 










Tidak lama kemudian, Mayang llung melahirkan 
seorang putra, yang dinamai Cenaka Burai. Entah 
bagaimana kisahnya, Patih Sebatang akhirnya 
berpisah dengan istri tercintanya. Selain buah 
cintanya yaitu Cenaka Burai, satu-satunya kenang- 
kenangan yang mempersatukan cinta mereka 
adalah cincin pernikahan yang selalu disimpan baik 
oleh Patih Sebatang. 

Cenaka Burai dibesarkan ayahnya sebagai seorang 
pemuda yang berharkat dan bermartabat tinggi. Dan 
entah bagaimana asal-usulnya, Cenaka Burai juga 
kelak dipanggil sebagai Sampuraga. Kemudian ketika 
sudah dewasa, Sampuraga diceritakan ayahnya 
bahwa ibunya ada di sebuah kerajaan nun jauh di 
hulu Sungai Belantikan. Sampuraga berkeras ingin 
menjumpai ibu kandungnya tersebut, dan meminta 
apa ciri-ciri ibunya. Sang ayah pun menceritakan 
kecantikan ibu kandung Sampuraga, dan 
menunjukkan sebuah cincin pernikahan mereka. 

Dibekali dengan cincin pernikahan ayahnya, 

Sampuraga pergi berlayar sampai ke kerajaan 
Petarikan. Sesampainya di sana, masyarakat membawanya menemui sang ibu yang sudah tua. Mayang llung ternyata telah 
bertahun-tahun menantikan kembalinya anak kandungnya. Bukan main senangnya Dayang llung mengetahui buah hatinya 
menjumpainya langsung. Hampir saja ia memeluk Sampuraga, tapi Sampuraga menolak. Sampuraga tidak percaya bahwa 
wanita asing di depannya tersebut adalah ibunya sendiri. Ayahnya telah menceritakan kecantikan sang ibu. 

Bagaimana mungkin wanita yang tua renta tersebut adalah putri cantik yang diceritakan sang ayah? Sampuraga masih ingin 
membuktikan lagi. Dikenakannya cincin pernikahan ayahnya kepada wanita tua itu. Karena usia telah membuat tubuh 
Mayang llung lebih kurus, cincin tersebut menjadi terlalu besar untuk melingkari jari-jarinya. Sampuraga semakin yakin bahwa 
wanita itu bukan ibunya. Sampuraga memutuskan untuk pulang. Mayang llung kecewa, la berkata kepada Sampuraga, "Nak, 
kamu sudah meminum susu dari tubuhku. Kalau kamu tidak mau mengakuinya, kamu akan terkena malapetaka!" 

Dengan amarah di dalam dada, Sampuraga berlayar pulang. Dia tidak habis pikir, kenapa ada wanita tua yang bersikeras 
meyakinkan Sampuraga bahwa dia adalah ibunya, padahal ayahnya sudah jelas memberikan ciri-ciri sang ibu. 

Di tengah jalan, tiba-tiba badai menghadang. Kapalnya oleng diombang-ambingkan ombak besar. Ketika kapalnya hampir 
karam, Sampuraga teringat kutukan wanita tua tersebut. Hati kecilnya tiba-tiba disadarkan bahwa dia baru saja durhaka pada 
ibunya sendiri. 

"Ibu, ibu, kamu memang ibuku!" demikian Sampuraga memohon ampun. 

Tiba-tiba terdengar suara ibunya, "Nak, sudah jatuh telampai. Tidak mungkin keputusan ditarik kembali. Kutukan sudah 
terjadi." Demikianlah Sampuraga membatu bersama kapalnya. 

Sedikit tambahan tentang Dayak Tomun dan Pengaruh budaya Minangkabau-Padang, Sumatra Barat. 

Dayak Tomun sebagai pewaris cerita Sampuraga merupakan nama suku besar dayak yang bermukim di daerah aliran Sungai 
Lamandau, tepatnya di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Istilah "Tomun" dipakai untuk menunjuk sekelompok suku 
Dayak yang saling mengerti dan memahami dalam hal bahasa, walaupun terdiri dari berbagai macam sub-suku yang ada di 
sana, baik dari segi dialek, daerah permukiman (dukuh dan sungai), dan tradisi. Kata "Tomun" memiliki makna yang dalam 
bahasa Indonesia berarti "berbicara", "bermusyawarah", "bertemu", atau "adanya perjumpaan untuk saling memahami". 
Bisa saling mengerti dalam berbahasa, walau mereka berasal dari sub-suku, daerah, dan bahasa yang berbeda satu sama lain, 
adalah ciri khas dan keunikan suku Dayak Tomun. 

Mengherankan bahwa asal usul Dayak Tomun berkaitan erat dengan suku Minangkabau di Sumatra Barat. Dayak Tomun 
mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Datuk Perpatih Nan Sebatang dari Pagaruyung, Sumatra Barat. Khususnya 
di Kudangan, desa di Kabupaten Lamandau yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, banyak kosa 
kata setempat mirip dengan kosakata dalam bahasa Minangkabau. Juga terdapat rumah adat yang mirip 
dengan rumah adat suku Minangkabau. Dan Daerah Mandailing, Natal, Sumatra Utara sendiri adalah dekat 
dengan perbatasan antara Sumatra Barat dan Sumatra Utara, dan kemiripan kosa kata bahasanya pun sangat 
melekat terlihat dari dialek dan gaya pengucapan bahasanya. 

http://agathanicole.blogspot.com I GROUP FORUM -> https://6roups.google.eom/d/forum/agatha-nicole-forum Page 4 

Kl 




Bukit yang mirip reruntuhan sisa kapal 
yang diyakini sebagai sebagai kapal 
Sampuraga yang telah membatu. 








Banyak Cerita Rakyat, Dongeng atau Kisah yang hampir-hampir mirip pada akhir ceritanya, seperti kisah Sampuraga ini dimana 
kedua versinya berujung pada hukum Tuhan Yang Maha Esa karena DURHAKA tidak menghormati dan mencampakkan 
seorang ibu yang telah melahirkannya, bukankah secara turun-temurun juga kita sering mendengar kata-kata "SURGA 
DIBAWAH TELAPAK KAKI IBU", maka dari itu, entah dari manapun sumber cerita dongeng yang kita baca adalah penegasan 
dan hikmah tauladan bahwa kita harus menghormati seorang IBU yang telah melahirkan, menyusui, dan mendidik serta 
membesarkan kita dengan ketulusan dan kasih sayang yang tiada terhingga. Oleh sebab itu teman-teman, hormatilah dan 
sayangilah Ibu-mu, karena sebab seorang Ibu-lah kita layak lahir kedua ini dan karena kasih sayangnya-lah kita besar dan 
menjadi manusia yang taat kepada Ibu-nya dan seperti ketaatan seorang Ibu kepada Sang Pencipta... TUHAN YANG MAHA 
ESA. 


= = SELESAI = = 

Download Ceritanya 
Gabung Di Agatha Nicole Group Forum 



http://agathanicole.blogspot.com | GROUP FORUM -> https://6roups.google.eom/d/forum/agatha-nicole-forum 


Page 5 





